mc Vsuratny.n 


Home > Sur: 


Home Contoh CV 


Contoh Undangan Surat Lamaran Kerja 


Surat Perjanjian 


Surat Cinta 


Contoh Surat Panggilan Siswa Yang Bermasalah Oleh Guru BK 


Surat panggilan siswa dari sekolah merupakan surat yang di gunakan untu 


beberapa alasan kenapa surat panggilan ini di keluarkan oleh pihak sekolah. Misalnya saja, apabila ada siswa 


peraturan 


sekolah yang telah di terapkan. Misal siswa sudah sering tidak dating kesekolah alias bolos, se 


k memanggil siswa / siswi serta orang tua agar hadir ke sekolahan anaknya. Ada 


yang melakukan kesalahan atau melanggar 
ring terlambat, dll. Biasanya, Guru BK atau 


bimbingan konseling yang akan menindak murid tersebut. Maka surat yang di keluarkan yaitu surat panggilan orang tua siswa yang bermasalah. Selain 














contoh surat panggilan siswa, pemanggilan orang tua, kami berikan contoh surat resmi lainnya. Contoh surat resmi sekolah tersebut yaitu surat panggilan 


orang tua karena tunggakan SPP. Kali ini kami akan memberikan ke dua contoh surat tersebut yang semoga membantu Anda sebagai karyawan di sekolah. 


Contoh surat panggilan siswa yang bermasalah 








Dibawah ini merupakan contoh surat panggilan siswa yang bermasalah. Misalnya surat panggilan siswa karena bolos atau tidak sering tidak masuk 


sekolah. 


Nomor 
Lampiran 
Perihal 


Kepada 


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
SMPN 55 Semarang 


Jl Wahidin Sudirohusodo No.14, telp 8567643566211 Semarang 





: 462.7 / 382 / SMAN-55SMG / V / 2021 


: Pemanggilan Bapak/Ibu Orang Tua/Wali 


Yth. Bapak Ibu Orang Tua/Wali 
a.n Abiel Hermawan 


di 
Tempat 





CV & Surat Pilihan 


Contoh Kwitansi Jual Beli Mobil 


Download Contoh Surat Perjanjian Jual Beli 
Tanah 


Contoh Surat Permohonan Keringanan 
Pembayaran Kartu Kredit Mandiri 


Download Templete Contoh CV Fresh 
Graduate Tanpa Pengalaman Kerja 


Contoh Curriculum Vitae (CV) Dalam Bahasa 
Inggris 


Download Contoh Surat Undangan Tahlilan 


Download Contoh Surat Lamaran Kerja di 
Toko 


Recent Post 


Is 


Contoh Surat Perjanjian 
Gadai Mobil Simple Saat 
Masih Dalam Masa Kredit 


sk 


Download Contoh Surat 
Perjanjian Hutang Piutang 
Yang Bisa Dipidanakan 
(Doc) 


Contoh Surat Perjanjian 
Pinjaman & Pelunasan 
Hutang Piutang Dengan 
Jaminan Sertifikat Tanah 


Apa Saja Syarat Gadai 
BPKB Motor Di Pegadaian 
Syariah & Konvensional? 


Download Contoh Surat 
Perjanjian Hutang Piutang 
Diatas Materai Tanpa 
Jaminan Yang Sah dimata 
Hukum 


Labels 


Berita Acara 
Contoh CV 

Contoh Formulir 
Contoh Kwitansi 
Contoh SK 

Contoh Surat Jual Beli 
Contoh Undangan 
Persyaratan 

Surat Cinta 

Surat Kuasa 

Surat Lamaran 
Surat Perjanjian 
Surat Permohonan 
Surat Rekomendasi 


Surat Resmi 


COUNTER 


Assalamualaikum WR WB 

Dengan Hormat, 

Puji Syukur kita Kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan anugrahnya kepada kita. Untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik antara orang 
tua/wali siswa dengan pihak sekolah dalam rangka tanggung jawab bersama dalam mendidik dan melatih anak kita ke arah yang terbaik, maka dengan 
ini kami pihak sekolah perlu memanggil Bapak/Ibu Orang Tua/wali siswa pada: 

Hari/Tanggal : Kamis, 22 Agustus 2019 

Pukul : 08.00 WIB 

Tempat : SMPN 14 Semarang 


Bahwa siswa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. 


Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui oleh orang tua/wali siswa, atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima 
kasih. 


Mengetahui, 

Kepala Sekolah Wali Kelas 

Daswati R. Sahifah, S.T Rusma Tegar, S.Pd 
NIP. 1977 2812991 002 NIP.1980 2178991 007 


Contoh kedua adalah contoh surat pemberitahuan orang tua siswa yang bermasalah. Contoh ini bisa dipakai oleh guru BK yang mau memanggil siswa 
yang bermasalah. 


PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 LAUNG TUHUP 
Jalan : Yos Sudarso Km. 2 No. 02 Muara Laung, Kode Pos 73992 
Email: SMAN2LaungTuhup@yahoo.co.id 





Nomon :422.7/ 382 / SMAN-2 LT / V / 2016 
Lampiran :- 
Perihal  : Pemanggilan Bapak/Ibu Orang Tua/Wali 


Kepada: 
Yth. Bapak/Ibu Orang Tua/Wali 
a.n INDRA ARDIANSYAH 
di- 
Tempat 


Dengan Hormat, 
Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan anugerah-nya kepada kita. Untuk menjalin hubungan dan 


komunikasi yang baik antara orang tua/wali siswa dengan pihak sekolah dalam rangka tanggung jawab bersama dalam mendidik dan melatih anak kita 
kearah yang baik,maka dengan ini kami mohon kepada bapak/ibu wali siswa agar bisa hadir pada : 


Hari / Tanggal :Kamis, 12 Mei 2019 
Pukul :08,00 WIB 
Tempat : Kantor SMA Negeri 2 Laung Tuhup 


Demikian Surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui oleh orang tua/wali siswa,atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima 
kasih. 


Mengetahui, Muara Laung, 11 Mei 2019 
Kepala Sekolah, Wali Kelas, 
HERMAWAN, S.Pd SRI INDRIANI, S.Pd 


NIP.19710929 200604 2 017 NIP.19710929 200604 2 017 


Berikutnya adalah contoh surat panggilan kepada orang tua karena tunggakan SPP di sekolahnya. 


DINAS PENDIDIKAN 
SMP NEGERI 15 BOYOLALI 
Jalan Ampera Raya No 17 Boyolali 56771 
Hp. 897645312344, Email smpn15@gmail.com 





Nomor "4217 SMP io BYE 1X7 2019 
Sifat : Penting 

Lampiran 

Perihal : PEMBERITAHUAN TANGGUNGAN 
Kepada 


Yth. Bapak/Wali Murid 
a.n Indriani Septiani 
Di Tempat 


Assalamualaikum Wr.Wb. 


Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Sehubungan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2018/2019 di 
SMPN15 Boyolali, maka kami selaku Bendahara sekolah memberitahukan bahwa siswa yang berikut: 


NAMA : Indriani Septiani 
ALAMAT : RT 05 RW 05 kamal, Boyolali 


Mempunyai tanggungan sebagai berikut: 


il SPP 2 Bulan Rp.60.000 
2 LKS Rp.11.000 
JUMLAH Rp.71.000 





Demikian surat pemberitahuan dari kami. Atas perhatian Bapak / Ibu, kami sampaikan terima kasih. 
Wassalamualaikum wr.wb. 


Mengetahui: 
Kepala Sekolah Bendahara 


ERIN KURNIAWATI, S.Pd ANI RAHMA ANISA, S.Pd 


NB:Pembayaran paling lambat TANGGAL 20 Maret 2019 


Contoh pemanggilan karena tanggungan SPP yang kedua: 


DINAS PENDIDIKAN 
SMP NEGERI 14 Semarang 
Jalan Ampera Raya No 14 Semarang 56771 
Hp. 897645312344, Email smpn14@gmail.com 





Nomor : 421 / SMP14 SMG/ XI / 2019 
Sifat : Penting 

Lampiran 

Perihal : PEMBERITAHUAN TANGGUNGAN 
Kepada 


Yth. Bapak/Wali Murid 
a.n Luna Irmawati 
Di Tempat 


Assalamualaikum Wr.Wb. 


Puji Syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan anugerah-nya kepada kita. 


Sehubungan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2018/2019 di SMPN14 Semarang, maka kami selaku Bendahara sekolah memberitahukan bahwa 
siswa yang berikut: 


NAMA :Luma Irmawati 
ALAMAT : RT 06 RW 06 Bawen,Semarang 


Mempunyai tanggungan sebagai berikut: 


1 SPP 3 Bulan Rp.120.000 
2 LKS Rp.17.000 
JUMLAH Rp.127.000 


Demikian surat pemberitahuan dari kami. Atas perhatian dan partisipasi Bapak / Ibu, kami sampaikan terima kasih. 


Wassalamualaikum wr.wb. 


Mengetahui: 
Kepala Sekolah Bendahara 


BAMBANG INDRA, S.Pd RATNASARI INDRIANTI, S.Pd 


NB:Pembayaran paling lambat TANGGAL 22 April 2019 


@ Baca Juga: Contoh Surat Panggilan Orang Tua 





Format surat pemanggilan siswa masing - masing sekolah bisa berbeda. Artinya tidak baku dan sekolah memiliki format tersendiri. Tetapi secara umum, 
contoh diatas sudah mewakili atau sudah bisa dipakai untuk instansi sekolah. Anda bisa rubah alasan dan tergantung dari permasalahan siswanya. 


Demikian beberapa contoh surat panggilan siswa yang semoga berguna bagi Anda. Semoga bermanfaat! 


Surat Resmi 


iii : 


RELATED POSTS 


Contoh Surat Panggilan Orang Tua Siswa Yang Bermasalah di Sekolah 
Contoh surat panggilan orang tua - Seorang siswa memang sudah seharusnya mentaati peraturan yang ada di sekolahnya. Namun, tidak semua 
murid menjalan ... 


Contoh Surat Pemberitahuan Karyawan Dirumahkan Karena Sakit & Corona (Covid-19) 
Cvsurat.my.id - Salah satu keputusan dilematis suatu perusahaan adalah merumahkan karyawannya. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan 
mulai k ... 


Cara Membuat Nomor Surat Resmi Permohonan Dana Dari Sekolah & Pemerintah Desa Yang Benar 
Cara penulisan nomor surat yang benar - Jika anda bekerja di bagian administrasi sekolah, desa serta lembaga pemerintahan lainnya, maka Anda 
harus pa... 





Wiet Tia 
Menulis sejak 2015 sampai sekarang. Menyelesaikan S1 sebagai Sarjana Ekonomi dan sekarang mengisi kesibukan membuat blog. 


Post a Comment 


Enter your comment... 


2 Comment as: Google Account V 


< Previous Post Next Post > 


Home Privacy Disclaimer About Contact Sitemap 


